mm 



Suratur Rahman 



\\Zxi\ 



Bismil lahir rahmanir rahim 



S £%\ p* 



Dia telah 
menciptakan 



Al-Quran 



Dia telah 
mengajarkan 



Arrahman (1) 'allamal qur-an (2) Khalaqal insan (3) 



Yang Maha 
Pemurah 



> 



J 



^Ji\j 






> ^ 

matahari 






dan bintang/tum- dengan/menurut dan 

buh-tumbuhan 5 perhitungan bulan 

'allamahul bayan (4) Asy-syamsu walqamaru bihusban (5) Wannajmu 






jelas/ 

terang 



Dia menga- 
jarkannya 







\%Sj 




0 


0\J&UuA 


neraca/ 

timbangan 


dan Dia 
letakkan 


Dia tinggi- 
kannya 


dan 

langit 


6 


keduanya tun- 
duk/sujud 



wasy-syajaru yasjudan (6) Wassama-a rafa'aha wawadha'al mizan 



J!&\j 

dan 

pepohonan 



/ ^ > 


iSjj' 


J 


0 


ogj' 


4 






dengan 


neraca/ 


dan tegak- 




neraca/tim- 


da- 


kalian melam- 


supaya 


adil 


timbangan 


kanlah 


8 


bangan 


lam 


paui batas 


jangan 



(7) Alla tath-ghau fil mizan (8) Wa-aqimul wazna bilqisthi 

(J 

untuk Dia letakkan/ dan 

10 makhluk hamparkannya bumi 9 

wala tukhsirul mizan (9) Wal-ardha wadha'aha lil-anam (10) 



3QJ\ \jj£ % 

neraca/tim- kalian me- dan 

bangan ngurangi jangan 






j\ 



> 

j* 



ij\j 



jiSjj tJJjj 



kulit mem- dan biji- kelopak yang mem- dan pohon buah- di dalam- 

punyai bijian 11 mayang punyai kurma buahan nya/padanya 

Fiha fakihatuw wannakhlu dzatul akmam (11) Walhabbu dzul 'ashfi 






Dia men- 
ciptakan 



13 



kalian berdua 
dustakan 



berdua 






ol^ll 



o 1 - 



j |n 



dan Dia men- 
ciptakan 



seperti 

tembikar 



£l\ 


0 l dx£)\j 


nikmat maka 


dan harum 


yang mana 


12 baunya 


I) Khalaqal 






bt C&i' 


tanah liat 


dari manusia 



insana min shalshalin kalfakh-khar (14) 


Wakhalaqal janna 










(3^ 








I 

, — ' ^ 




_ / 

% ot 




Ji 




kalian berdua 


Tuhan kalian 


nikmat 


maka yang 


api dari 


nyala 


dari 


16 


dustakan 


berdua 




mana 


15 




api 




mim marijim min nar (15) Fabi-ayyi ala-i rabbikuma tukadz-dziban (16) 








(^) 






oU 


(3^ 




















dua barat/ 




dua timur/ 


Tuhan/ 




kalian ber- 


Tuhan kali- nikmat 


maka 




tempat ter- 


dan Tuhan/ 


tempat 


Peme- 


18 


dua dustakan 


an berdua 


yang mana 


17 benamnya matahari Pemelihara 


terbit matahari 


lihara 



Rabbul masyriqaini warabbul maghribain (17) Fabi-ayyi ala-i rabbikuma tukadz-dziban (18) 



AR RAHMAN 

(Yang Maha Pemurah) 

Surah ke-55 
78 Ayat. Makkiyyah 

Dengan nama Alloh Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. 

1. 0 (Tuhan) Yang Maha Pemurah, 

2. Dia telah mengajarkan Al Quran. 

3. Dia telah menciptakan manusia. 

4. Dia mengajarkannya (tentang Al Quran) 
dengan jelas. 

5. Matahari dan bulan (beredar) menurut 
perhitungan. 

6. Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan, 
keduanya tunduk (kepada-Nya). 

7. Dan Alloh telah meninggikan langit dan Dia 
meletakkan neraca (keadilan). 

8. Supaya kamu jangan melampaui batas dalam 
neraca itu. 

9. Dan tegakkanlah neraca itu dengan adil dan 
janganlah kamu mengurangi neraca itu. 

10. Dan Alloh telah menghamparkan bumi untuk 
makhluk(Nya). 

11. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon 
kurma yang mempunyai kelopak mayang. 

12. Dan biji-bijian yang berkulit dan harum 

baunya. 

13. Maka nikmat Tuhan kamu berdua yang 

manakah kamu berdua dustakan? 

14. Dia menciptakan manusia dari tanah liat 
seperti tembikar, 

15. dan Dia menciptakan jin dari nyala apinya api. 

16. Maka nikmat Tuhan kamu berdua yang 

manakah kamu berdua dustakan? 

17. Tuhan dua timur dan Tuhan dua barat. 

18. Maka nikmat Tuhan kamu berdua yang 

manakah kamu berdua dustakan? 



19. Dia alirkan dua lautan dan kedua lautan itu 
bertemu kamu, 

20. antara kedua lautan itu ada batas, yang kedua 
lautan itu tidak melampaui (masing-masing). 

21. Maka nikmat Tuhan kamu berdua yang 

manakah kamu berdua dustakan? 

22. Keluar dari kedua lautan itu mutiara dan 
marjan. 

23. Maka nikmat Tuhan kamu berdua yang 

manakah kamu berdua dustakan? 

24. Dan bagi-Nya kapal-kapal yang timbul di lautan 
laksana gunung-gunung. 

25. Maka nikmat Tuhan kamu berdua yang 

manakah kamu berdua dustakan? 

26. setiap orang yang di atas bumi akan binasa. 

27. Dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang 
mempunyai kebesaran dan kemuliaan. 

28. Maka nikmat Tuhan kamu berdua yang 

manakah kamu berdua dustakan? 

29. Akan meminta kepada-Nya siapa yang ada di 
langit dan di bumi. Setiap hari Dia dalam kesibukan. 

30. Maka nikmat Tuhan kamu berdua yang 

manakah kamu berdua dustakan? 

31. Kami akan berurusan terhadap kamu hai 
manusia dan jin. 

32. Maka nikmat Tuhan kamu berdua yang 

manakah kamu berdua dustakan? 

33. Hai golongan jin dan manusia, jika kamu 

mampu menembus (langit) dari penjuru langit dan 
bumi, maka tembuslah, kamu tidak dapat 

menembus (langit) kecuali dengan kekuatan (ilmu 

pengetahuan). 

34. Maka nikmat Tuhan kamu berdua yang 

manakah kamu berdua dustakan? 

35. Akan dikirimkan kepada kamu berdua (yakni 
jin dan manusia) nyala api dan cairan tembaga, 
maka kamu berdua tidak dapat menyelamatkan 
diri. 

36. Maka nikmat Tuhan kamu berdua yang 

manakah kamu berdua dustakan? 

37. Maka apabila langit terbelah dan (berwarna) 
merah mawarseperti (kilapan) minyak. 



£ > / 

/** - 


4 






/®\ ^ > /> 

j 






keduanya 


ti- 


batas 


di antara 


keduanya 


dua 


Dia 


melampaui 


dak 




keduanya 


19 bertemu kalian 


lautan 


alirkan 






nikmat maka 

yangmana 2 

Marajal bahraini yaltaqiyan (19) Bainahuma barzakhul la yabghiyan (20) Fabi-ayyi ala-i 



£Li 



[5T 

> > 
maka 

yang mana 22 



C 



^jiii C^. £4 <3 



• yjoo 



<Ĕ3 



dan 

marjan 



mutiara dari ke- 
duanya 



keluar 



kalian berdua Tuhan kali- 
dustakan an berdua 



rabbikuma tukadz-dziban (21) 


Yakhruju minhumal lu k lu- 


u wal marjan (22) 


Fabi-ayyi 








/j\ 


4 


ot tl\ 




% 




> *./'> 




3 


Laksana 


lautan 


di 


yang tim- 


kapal- 


dan ba- 




kalian ber- 


Tuhan kali- 


nikmat 


gunung-2 






bul/tinggi 


kapal 


gi-Nya 


23 


dua dustakan 


an berdua 





ala-i rabbikuma tukadz-dziban (23) Walahul jawaril munsya-atu fil bahri kal-a'lam 

C^D <J^ er 4 CIE/ j ?jSq L>o; 

dan tetap/ bi- atas- siapa tiap-tiap/ kalian ber- Tuhan kali- nikmat maka 

kekal 26 nasa nya yang segala 25 dua dustakan an berdua yang mana 24 

(24) Fabi-ayyi ala-i rabbikuma tukadz-dziban (25) Kullu man 'alaiha fan (26) Wayabqa 





(pj 


3 




($> 


> 




kalian berdua 


Tuhan kali- 


nikmat 


maka yang 


dan 


kebe- 


mem- 


Tuhan 


dustakan 


an berdua 




mana 


27 kemuliaan 


saran 


punyai 


kamu 


wajhu rabbika dzul jalali wal-ikram (27) Fabi-ayyi ala-i rabbikuma tukadz-dziban 






Ju 0 


) t/ 




~ \ 


> & .<U' . 

5 'j <-> JjH 


' 4 


9 S 

<y 




maka yang 


kesi- 


da- Dia 


hari/ setiap dan langit 


di 


siapa 


akan meminta 


mana 29 


bukan 


lam 


waktu 


di bumi 




yang 


kepada-Nya 



(28) Yas-aluhu man fis samawati wal-ardh kulla yaumin huwa fi sya ni (29) Fabi-ayyi 



t\ p 0 0^3 (pj 



S\ 



« r\ 

maka yang manusia wahai terhadap Kami akan beru- kalian ber- Tuhan kali- nikmat 

mana 31 danjin kalian rusan/bertindak 30 dua dustakan an berdua 

ala-i rabbikuma tukadz-dziban (30) Sanafrughu lakum ayyuhats tsaqalan (31) Fabi-ayyi 



o\ /% i/\ 



r 

kalian mam- 
pu/sanggup 









> */*> 

• yjoo 



jika dan ma- jin wahai kalian berdua 

nusia golongan 32 dustakan 

ala-i rabbikuma tukadz-dziban (32) Yama'syaral jinni wal-insi inis tatha'tum 









3 



Tuhan kali- nikmat 
an berdua 



^9>> 9 ' ' S S s' L. *< 9 . 

\j JJiili ofj^\j j. rJ \ JJlu 



kalian dapat me- ti- makatembus- dan langit 

nembus/melintasi dak lah/lintasilah bumi 

an tanfudzu min aqtharis samawati wal-ardhi fanfudzu la tanfudzuna 



penjuru dari kalian menem- bah- 
bus/melintasi wa 







Ojp 




$\ 


pt 


atas kalian 


akan di- 


kalian berdua 


Tuhan kali- 


nikmat 


maka 


berdua 


kirimkan 


34 dustakan 


an berdua 




yang mana 



% 

dengan kekua- ke- 
3 saan/kekuatan cuali 

illa bisulthan (33) Fabi-ayyi ala-i rabbikuma tukadz-dziban (34) Yursalu 'alaikuma 

3 pt 0 <4 

Tuhan kali- nikmat maka yang kalian berdua menolong/ maka dan cairan api dari nyala 

an berdua mana 35 menyelamatkan diri tidak tembaga 

syuwazhum min nariw wanuhasun fala tantashiran (35) Fabi-ayyi ala-i rabbikuma 





> / >/ 




ilUi 




<4 


/®\ > */'> 

© 


seperti 


merah 


lalu adalah/ 


langit 


ter- 


maka 


kalian ber- 


minyak 


mawar 


menjadi ia 




belah 


apabila 


36 dua dustakan 



tukadz-dziban (36) Fa-idzan syaqqatis sama-u fakanat wardatan kaddihan 





<£S Jiii V @ ^jSo L &j> £t\ (L 

dosanya dari/ ditanya tidak maka pada kalian berdua Tuhan kali- nikmat maka yang 

tentang hari itu 38 dustakan an berdua mana 37 

(37) Fabi-ayyi ala-i rabbikuma tukadz-dziban (38) Fayauma-idzil la yus-alu 'an dzambihi 



> 



i $\ 



<fcr 



kalian berdua Tuhan kali- nikmat maka 

40 dustakan an berdua yangmana 39 

insuw wala jan (39) Fabi-ayyi ala-i rabbikuma tukadz-dziban (40) 



dan manusia 
tidak 






maka yang dan dengan lalu dipegang/ dengantanda- orang-orang diketahui/ 

mana 41 kaki-kaki ubun-ubun diambil tanda mereka yang berdosa dikenal 

Yu'raful mujrimuna bisimahum fayu k khadzu binnawashi wal-aqdam (41) Fabi-ayyi 



»>Ti 












$\ 


orang-orang 


dengan- men- 


yang 


neraka inilah 


kalian berdua 


Tuhan kali- 


nikmat 


yang berdosa 


nya dustakan 




Jahanam 42 


dustakan 


an berdua 





ala-i rabbikuma tukadz-dziban (42) Hadzihi jahannamul lati yukadz-dzibu bihal mujrimun 









> ✓ 

cjli 

> > 


(1u 


) g\ > 


9 / 
- ✓ 


<jfoj 






^5^ 


kalian berdua 


Tuhan kali- 


nikmat 


maka yang 




sangat ai 


ir men- 


dan 


di anta- 


mereka 




dustakan 


an berdua 




mana 


44 


panas i 


didih 


antara 


ranya 


berkeliling 


43 


(43) Yathufuna bainaha wabaina hamimin an (44) 


Fabi-ayyi ala- 


i rabbikuma tukadz-dziban 






C&J 




csli ! 

> > 




TL 

1 cAoj- 

** 






LL 






kalian ber- 


Tuhan kali- 


nikmat 


maka yang 




dua 


Tuhan- 


tempat 


ia ta- 


dan bagi 




dua dustakan 


an berdua 




mana 


46 


surga 


nya 


berdiri 


kut 


orang 


45 



(45) Waliman khafa maqama rabbihi jannatan (46) Fabi-ayyi ala-i rabbikuma tukadz-dziban 



/ - 






> 


c&; 


$\ 


> > 


0 


XL 

oL\ 




(1fV^ 


dua ma- 


di dalam 




kalian berdua 


Tuhan kali- 


nikmat 


maka yang 




aneka 


keduanya 




ta air 


keduanya 


49 


dustakan 


an berdua 




mana 


48 


ragam 


mempunyai 


47 



(47) Dzawata afnan (48) Fabi-ayyi ala-i rabbikuma tukadz-dziban (49) Fihima 'ainani 

Q ^ C&j $\ /u © 

^ ^ s' ^ >v ^ ^ 

buah- segala dari di dalam kalian berdua Tuhan kali- nikmat maka ma- mengalir 

buahan keduanya 51 dustakan an berdua na yang 50 keduanya 

tajriyan (50) Fabi-ayyi ala-i rabbikuma tukadz-dziban (51) Fihima min kulli fakihatin 






$ C&J $\ & 






perma- atas mereka kalian berdua Tuhan kali- nikmat maka berpa- 

dani bersandar 53 dustakan an berdua yang mana 52 sangan 

zaujan (52) Fabi-ayyi ala-i rabbikuma tukadz-dziban (53) Muttaki-ina 'ala furusyim 



3 \ & © JSii s* 

Tuhan kali- nikmat maka yang dekat dua dan me- sutera dari sebelah 

an berdua mana 54 surga metik dalamnya 

batha-inuha min istabraq wajanal jannataini dan (54) Fabi-ayyi ala-i rabbikuma 









sebelum manusia menyentuh tidak/ pan- pendek/me- di dalamnya kalian ber- 

mereka mereka belum dangan nundukkan mereka (bidadari) 55 dua dustakan 

tukadz-dziban (55) Fihinna qashiratuth tharfi lam yathmits-hunna insun qablahum 

> \'y«' ri\ <t' 

yakut seakan-2 kalian ber- Tuhan kali- nikmat maka yang jin dan 

mereka 57 dua dustakan an berdua mana 56 tidak 

wala jan (56) Fabi-ayyi ala-i rabbikuma tukadz-dziban (57) Ka-annahunnal yaqutu 



38. Maka nikmat Tuhan kamu berdua yang 

manakah kamu berdua dustakan? 

39. Maka pada hari itu manusia dan jin tidak 

ditanya tentang dosanya. 

40. Maka nikmat Tuhan kamu berdua yang 

manakah kamu berdua dustakan? 

41. Orang-orang yang berdosa dikenal dengan 
tanda-tanda mereka, lalu dipegang ubun-ubun dan 
kaki mereka. 

42. Maka nikmat Tuhan kamu berdua yang 

manakah kamu berdua dustakan? 

43. Inilah neraka Jahanam yang didustakan oleh 
orang-orang yang berdosa. 

44. Mereka berkeliling di antara neraka Jahanam 
dan di antara air mendidih yang sangat panas. 

45. Maka nikmat Tuhan kamu berdua yang 

manakah kamu berdua dustakan? 

46. Dan bagi orang yang takut di tempat berdiri 
Tuhannya (memperoleh) dua surga. 

47. Maka nikmat Tuhan kamu berdua yang 

manakah kamu berdua dustakan?, 

48. kedua surga itu mempunyai aneka ragam. 

49. Maka nikmat Tuhan kamu berdua yang 

manakah kamu berdua dustakan? 

50. Di dalam kedua surga itu ada dua mata air 
yang mengalir keduanya. 

51. Maka nikmat Tuhan kamu berdua yang 

manakah kamu berdua dustakan? 

52. Di dalam kedua surga itu terdapat segala 
macam buah-buahan yang berpasangan. 

53. Maka nikmat Tuhan kamu berdua yang 

manakah kamu berdua dustakan? 

54. Mereka bersandar di atas permadani yang 
sebelah dalamnya dari sutera. Dan buah-buahan di 
kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. 

55. Maka nikmat Tuhan kamu berdua yang 

manakah kamu berdua dustakan? 

56. Di dalam kedua surga itu ada bidadari-bidadari 

yang menundukkan pandangan, tidak menyentuh 
mereka (bidadari-bidadari itu oleh) manusia 

sebelum (hati) mereka, dan tidak (juga oleh) jin. 

57. Maka nikmat Tuhan kamu berdua yang 

manakah kamu berdua dustakan? 

58. Seakan-akan bidadari-bidadari itu permata 
yakut dan marjan. 






59. Maka nikmat Tuhan kamu berdua yang 

manakah kamu berdua dustakan? 

60. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan 
(pula). 

61. Maka nikmat Tuhan kamu berdua yang 

manakah kamu berdua dustakan? 

62. Dan selain dari dua surga itu ada dua surga lagi 

63. Maka nikmat Tuhan kamu berdua yang 

manakah kamu berdua dustakan? 

64. Kedua surga itu (berwarna) hijau tua. 

65. Maka nikmat Tuhan kamu berdua yang 

manakah kamu berdua dustakan? 

66. Di dalam kedua surga itu ada dua mata air 
yang memancar. 

67. Maka nikmat Tuhan kamu berdua yang 

manakah kamu berdua dustakan? 

68. Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan dan 
kurma serta delima. 

69. Maka nikmat Tuhan kamu berdua yang 

manakah kamu berdua dustakan? 

70. Di dalam kedua surga itu ada bidadari-bidadari 
yang baik-baik lagi cantik-cantik. 

71. Maka nikmat Tuhan kamu berdua yang 

manakah kamu berdua dustakan? 

72. (Bidadari-bidadari) yang jelita, putih bersih, 

dipingit dalam mahligai. 

73. Maka nikmat Tuhan kamu berdua yang 

manakah kamu berdua dustakan? 

74. Tidak menyentuh mereka (bidadari-bidadari 
itu oleh) manusia sebelum (hati) mereka dan tidak 
(pula oleh) jin. 

75. Maka nikmat Tuhan kamu berdua yang 

manakah kamu berdua dustakan? 

76. Mereka bersandar pada bantal-bantal yang 
hijau dan permadani yang indah. 

77. Maka nikmat Tuhan kamu berdua yang 

manakah kamu berdua dustakan? 

78. Mahasuci nama Tuhanmu Pemilik Keagungan 
dan Kemuliaan. 






balasan 



bukan- 

kah 



59 



'L 

t 


C&J 


3' 


c^L 

> X 


Q^) \j 


kalian berdua 


Tuhan kali- 


nikmat 


maka yang 


dan 


dustakan 


an berdua 




mana 


58 marjan 


rabbikuma tukadz-dziban (59) 


Hal jaza-ul 







> | ^ 



kebaikan 



G. > * s 



VI 

kecuali 



LS4, £\ 

/ > > > 

kalian berdua Tuhan kali- nikmat makayang 
dustakan an berdua mana 60 

ihsani illal ihsan (60) Fabi-ayyi ala-i rabbikuma tukadz-dziban 

\ * s* S y X X 

L-SCj j> £t\ ^Li 

7* > > > 

kalian berdua Tuhan kali- nikmat maka yang dua selain kedua- 

dustakan an berdua mana 62 surga nya/bidadari 

(61) Wamin dunihima jannatan (62) Fabi-ayyi ala-i rabbikuma tukadz-dziban 



£-fj 






kebaikan 



» X 

UtJ 

dan 

dari 



hi © 






3' 


> X 






(tt) 


di dalam 


kalian berdua 


Tuhan kali- 


nikmat 


maka yang 




keduanya 




keduanya 65 


dustakan 


an berdua 




mana 


64 


hijau tua 


63 


(63) Mud-hammatan (64) Fabi-ayyi 


ala-i rabbikuma tukadz-dziban (65) 


Fihima 







£\ C U 



kalian berdua Tuhan kali- nikmat maka yang memancar- 

67 dustakan an berdua mana 66 kan keduanya 

'ainani nadh-dhakhatan (66) Fabi-ayyi ala-i rabbikuma tukadz-dziban (67) 



X ** 

dua ma- 
ta air 



0 USS3 $\ aU ($) *Sgg t&i Q 

kalian berdua Tuhan kali- nikmat makayang dan dan buah- di dalam 

69 dustakan an berdua mana 68 delima kurma buahan keduanya 

Fihima takihatuw wanakhluw warumman (68) Fabi-ayyi ala-i rabbikuma tukadz-dziban (69) 









$\ 


^L @ 






c ». 

ort 


yang pu- 


kalian berdua 


Tuhan kali- 


nikmat 


maka yang 


bagus-bagus/ 


baik- 


di dalamnya 


tih/jelita 71 
(bidadari) 


dustakan 


an berdua 




mana 70 


cantik-cantik 


baik 


mereka 



Fihinna khairatun hisan (70) Fabi-ayyi ala-i rabbikuma tukadz-dziban (71) Hurum 







S\ 


> > 


-X -X 


-4 


i? >>> - < 


kalian berdua 


Tuhan kali- 


nikmat 


maka yang 


mahligai/ 


dalam 


tersimpan/ 


73 dustakan 


an berdua 




mana 72 


rumah 




terpingit 



maqshuratun fil khiyam (72) Fabi-ayyi ala-i rabbikuma tukadz-dziban (73) 

Cii; g\ 0 % % ^ ji i &*. £ i 

kalian berdua Tuhan kali- nikmat maka yang jin dan sebelum manusia menyentuh tidak/ 

dustakan an berdua mana 74 tidak mereka mereka belum 

Lam yathmits-hunna insun qablahum wala jan (74) Fabi-ayyi ala-i rabbikuma tukadz-dziban 



^L «va! 
> > 
maka yang 









bagus/ dan per- hijau bantal- 

mana 76 indah madani bantal 

(75) Muttaki-ina 'ala rafrafin khudhriw wa'abqariyyin hisan (76) Fabi-ayyi 



di atas 



mereka 

bersandar 



75 





> » 

4-0 j 


4 


Sjj 

X 


r 


4- 


0 


8'\ 


dan 

Kemuliaan 


Keagung- 

an 


Pe- 

milik 


Tuhan 

kamu 


nama 


Maha- 

suci 


kalian berdua Tuhan kali- 
77 dustakan an berdua 


nikmat 



78 

ala-i rabbikuma tukadz-dziban (77) Tabarakas mu rabbika dzil jalali wal-ikram (78) 





